WikipediA 

Bahasa Gujarat 


Bahasa Gujarat adalah anak cabang Bahasa Indo-Arya, 
yang merupakan bahasa resmi negara bagian Gujarat, 
India. Dituturkan oleh kurang lebih 46 juta jiwa. Selain di 
Gujarat, penutur bahasa ini juga tersebar di Pakistan, 
Bangladesh, Oman, Zimbabwe, Mauritius, dan 
sebagainya. Di India sendiri, mereka tersebar di 
Rajashtan, Karnataka, Maharashtra dan Madhya Pradesh. 

Muhammad Ali Jinnah dan Mahatma Gandhi adalah 
penutur bahasa Gujarat. 

Bahasa Gujarat di Indonesia 


Bahasa Gujarat di Indonesia dipertuturkan oleh etnis 
Pakis tan-Indo nesia yang dibawa pada abad ke-11 , etnis 
ini biasa disebut dengan 'orang Koja'. 

Lihat pula 

■ Daftar Bahasa 


Referensi 

1. a a b Gordon 2005 

2. A Dwyer 1995, hlm. 5 


Bahasa Gujarat 

srruU Gujarati 
Pelafalan /gud 3 .(e)Tati/ 

Wilayah India, Pakistan, Afrika Selatan, 
Uganda, Tanzania, Kenya, 
Amerika Serikat, Britania Raya, 
Indonesia, Australia, Selandia 
Baru, Fiji, Kanada, Zambia, 
Zimbabwe 

Penutur 46.1 jutaM (tidak tercantum 
bahasa tanggal) 

Rumpun Indo-Eropa 

bahasa 

- Indo-Eropah 


■ Indo-lran 


■ Indo-Aryan 
■ Indo-Aryan Barat 

■ Bahasa Gujarat 


Sistem 

Tulisan Gujarati 

penulisan 

Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

Gujarat (IndiajMt 2 ] 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

gu 

ISO 639-2 

guj 

ISO 639-3 

guj 


Negara-negara di mana bahasa Gujarati dituturkan. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Gujarat&oldid=14903669" 


Halaman ini terakhir diubah pada 18 Maret 2019, pukul 16.00. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 










































